LAPORAN KERJA PRAKTEK 


PEMBUATAN SOFTWARE PEMESANAN DAN PEMBAYARAN 
MAKANAN / MINUMAN BERBASIS WEB 

PADA PT. KARTIKA ARDYA KANANIRA (SUBTEAM ORDENT) 


U Telkom 

University 


Oleh : 

RICKY BRIAN PURNAMA 1 103134439 


PROGRAM STUDI S1 TEKNIK INFORMATIKA 
FAKULTAS INFORMATIKA 
UNIVERSITAS TELKOM 
BANDUNG 


2016 


LEMBAR PENGESAHAN 


LAPORAN KERJA PRAKTEK 

PEMBUATAN SOFTWARE PEMESANAN DAN PEMB AYARAN 
MAKANAN / MINUMAN BERBASIS WEB 

PADA PT. KARTIKA ARDYA KANANIRA (SUBTEAM ORDENT) 


Sebagai salah satu syarat dalam melaksanakan perkuliahan Mata Kuliah Kerja Praktek 


Oleh : 

RICKY BRIAN PURNAMA 1 103134439 


Bandung, Agustus 2016 

Menyetujui, 

Dosen pembimbing Mahasiswa 


Ir. Sri Widowati, M.T RICKY BRIAN PURNAMA 

NIP. 93670092-1 NIM 1103134439 


Mengetahui, 

Ketua Program Studi S 1 Teknik Informatika 


Moch. Arif Bijaksana, Ir. MT. 
NIP. 03650312-4 


i 



ABSTRAK 


Pada saat ini, di Indonesia banyak berdiri restoran. Proses pemesanan dan pembayaran yang 
terdapat di restoran Indonesia kebanyakan masih menggunakan cara konvensional. Cara 
konvensional tidak efektif untuk restoran yang besar. Akibatnya dapat mengurangi kualitas 
pelayanan pada suatu restoran. Oleh karena itulah dibutuhkan sebuah software untuk mengatasi 
permasalahan tersebut. 

Software yang dibuat bertujuan untuk mempercepat dan mempermudah proses pemesanan 
dan pembayaran makanan / minuman. Software ini akan dibuat berbasis web dengan 
menggunakan framework Laravel dan database yang akan digunakan adalah MySQL. 

Kata kunci: Software, Laravel, MySQL, pemesanan dan pembayaran makanan / minuman 



KATA PENGANTAR 


Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

Puji syukur penulis panjatkan pada kehadirat Allah S W.T. atas segala limpahan rahmat, taufik 
dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menjalankan kerja praktek di PT. KARTIKA ARDYA 
KANANIRA (SUBTEAM ORDENT) dan dapat menyelesaikan penulisan laporan Kerja Praktek 
dengan judul “Pembuatan Software Pemesanan dan Pembayaran Makanan / Minuman berbasis 
web”. Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada : 

1. Ibu Sri Widowati, selaku pembimbing akademik yang telah memberikan bimbingan tentang 
penyusunan laporan kerja praktek. 

2. Kakak Dimas Satrio, selaku pembimbing lapangan yang banyak memberikan bimbingan 
terhadap penulis selama melaksanakan kerja praktek. 

3. Rekan-rekan satu tim, yang telah membantu dalam berbagai hal terkait pelaksanaan kerja 
praktek 

4. Pihak-pihak yang terkait lainnya yang telah membantu secara langsung maupun tidak 
langsung terkait dengan Pelaksanaan Kerja Praktek dan Penyusunan Laporan Kerja Praktek. 

Penulis menyadari bahwa penyusunan laporan ini banyak terdapat kekurangan, baik dari segi 
penyusunan, ataupun penulisannya. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran 
yang membangun dari pembimbing dan pihak-pihak lain yang memeriksa laporan ini. Semoga 
laporan Kerja Praktek ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak. 

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 


Bandung, Agustus 2016 


iii 


Penulis 



DAFTAR ISI 


LEMBAR PENGESAHAN i 

ABSTRAK ii 

KATA PENGANTAR iii 

DAFTAR ISI iv 

DAFTAR GAMBAR v 

BAB I PENDAHULUAN 1 

1 . 1 Latar Belakang 1 

1 .2 Rumusan Masalah 1 

1.3 Tujuan 1 

1 .4 Manfaat 2 

1.5 Waktu dan Tempat Pelaksanaan Kerja Praktek 2 

BAB II TINJAUAN TEORI 3 

2.1 Bootstrap 3 

2.2 Laravel 3 

2.3 HTML 3 

2.4 CSS 4 

2.5 JavaScript 4 

2.6 Vagrant 4 

2.7 Git 5 

2.8 MySQL 5 

BAB III PEMBAHASAN HASIL 6 

3.1 Ruang lingkup Kegiatan 6 

3.2 Bentuk Kegiatan 6 

3.3 Hasil Kerja Praktek 7 

BAB IV PENUTUP 14 

4. 1 Kesimpulan 14 

4.2 Saran 14 

DAFTAR PUSTAKA 15 


IV 



DAFTAR GAMBAR 


Gambar 3.1 tampilan login customer 7 

Gambar 3.2 tampilan register 7 

Gambar 3.3 tampilan landingpage 8 

Gambar 3.4 tampilan subscriber list 8 

Gambar 3.5 tampilan edit subscriber 8 

Gambar 3.6 tampilan user list 9 

Gambar 3.7 tampilan edit user 9 

Gambar 3.8 tampilan data menu 9 

Gambar 3.9 tampilan add menu 10 

Gambar 3.10 tampilan add restaurant 10 

Gambar 3.1 1 tampilan restaurant list 10 

Gambar 3.12 tampilan edit restaurant 11 

Gambar 3.13 tampilan welcome user 1 1 

Gambar 3.14 tampilan order 11 

Gambar 3.15 tampilan bill 12 

Gambar 3.16 tampilan list order 12 


v 



BAB I PENDAHULUAN 


1.1 Latar Belakang 

Pada saat ini, di Indonesia banyak berdiri restoran. Sehingga persaingan bisnis restoran 
semakn ketat. Untuk dapat bersaing dengan restoran lain, pemilik restoran harus memberi 
pelayanan yang berkualitas selain mengutamakan kualitas makanan yang ada. 

Proses pemesanan dan pembayaran yang terdapat di restoran Indonesia kebanyakan masih 
menggunakan carakonvensional. Pelayan diharuskan datang ke meja customer kemudian pelayan 
mencatat pesanan tersebut di sebuah kertas. Setelah mencatat pesanan, pelayan pergi ke dapur 
untuk memberikan catatan tersebut ke bagian dapur. Sedangkan pada proses pembayaran, 
customer harus pergi ke bagian kasir terlebih dahulu untuk membayar makanan yang telah 
dipesan. 

Cara konvensional hanya efektif di lakukan oleh restoran yang tidak terlalu besar. Untuk 
restoran yang besar, cara ini tidak efektif. Hal ini dikarenakan akan memakan banyak waktu dan 
tenaga. Akibatnya dapat mengurangi kualitas pelayanan pada suatu restoran. Oleh karena itulah 
dibutuhkan sebuah sottwarc untuk mengatasi permasalahan tersebut. Software yang dapat 
mempermudah dan mempercepat proses pemesanan dan pembayaran makanan / minuman. 

1 .2 Rumusan Masalah 

Rumusan Masalah pembuatan Softwcire pada pelaksanaan kerja praktek ini adalah: 

1. Bagaimana cara untuk mempermudah proses pemesanan dan pembayaran makanan / 
minuman pada sebuah restoran? 

2. Bagaimana memberitahu pesanan customer ke pihak restoran dengan cepat ? 

1.3 Tujuan 

Tujuan pembuatan Software saat pelaksanaa kerja praktek ini adalah : 

1. Mempermudah proses pemesanan dan pembayaran makanan / minuman pada sebuah 
restoran. 

2. Dapat memberitahu pesanan customer ke pihak restoran dengan cepat. 


1 



1 .4 Manfaat 


Manfaat dari pembuatan Software adalah: 

1 . Mempermudah proses pemesanan dan pembayaran oleh customer. 

2. Mengurangi faktor kesalahan pemesanan. 

3. Meningkatkan kinerja karyawan dalam melayani customer. 

1.5 Waktu dan Tempat Pelaksanaan Kerja Praktek 

Adapun waktu dan tempat pelaksanaan kerja praktek, yaitu : 

Waktu : 23 Mei 2016 - 12 Agustus 2016 

Tempat : PT. KARTIKA ARDYA KANANIRA (SUBTEAM ORDENT). 
Alamat : Jl. Kartalina II no 3A, Bandung 


2 



BAB II TINJAUAN TEORI 


2.1 Bootstrap 

Bootstrap adalah sebuah framework CSS yang dirancang sedemikian rupa untuk bagian 
pengembangan front-end website. Bootstrap merupakan salah satu satu framework HTML, CSS 
dan javascript yang paling popular di kalangan web developer. Selain menyediakan komponen 
untuk front-end website, bootstrap juga memiliki fitur grid yang berfungsi untuk mengatur layout 
pada halaman wtebsite dengan mudah dan rapi. 

2.2Laravel 

Laravel adalah sebuah framework PHP yang dirilis dibawah lisensi MIT. Laravel dibangun 
dengan konsep MVC ( Model View Controller). Dengan menggunakan Laravel dapat 
meningkatkan kualitas perangkat lunak dengan mengurangi biaya pengembangan awal dan biaya 
pemeliharaan. MVC adalah sebuah pendekatan perangkat lunak yang memisahkan Software logika 
dari presentasi. Model mewakili struktur data. view adalah bagian yang mengatur tampilan 
pengguna. Sedangkan Controler, Controler adalah bagian yang menjembatani model dan view 

2.3 HTML 

HTML adalah singkatan dari HyperText Markup Language. HTML merupakan sebuah bahasa 
pemrograman standar yang digunakan untuk membuat dokumen agar dapat ditampilkan pada 
Browser. HTML juga dapat disebut sebagai protocol yang digunakan untuk mentransfer data atau 
dokumen dari web server ke browser. HTML berisi perintah-perintah yang telah terstruktur berupa 
tag-tag penyusun 

Mendesain HTML dapat dilakukan dengan dua acara : 

1. Menggunakan HTML Editor 

2. Dengan cara menuliskan sendiri secara manual satu persatu tag-tag HTML ke dalam 
dokumen HTML 


3 



2.4 CSS 

CSS adalah singkatan dari Cascading Style Sheets. CSS merupakan salah satu Bahasa desain 
web yang berisi rangkaian instruksi yang menentukan bagiamana suatu text akan tertampil di 
halaman web. Perancangan desain text dapat dilakukan dengan mendefinisikan fonts (huruf) , 
colors (wama), margins (ukuran), latar belakang (background), ukuran font (font sizes) dan lain- 
lain. Fungsi dari CSS adalah merancang, mendesain, merubah, dan membentuk halaman website. 
Dengan menggunkaan CSS, dapat mengubah tag-tag html yang sederhana menjadi lebih menarik. 

2.5 JavaScript 

Javascript adalah bahasa yang berbentuk kumpulan skrip yang berjalan pada suatu dokumen 
HTML. Bahasa ini adalah bahasa pemrograman untuk memberikan kemampuan tambahan 
terhadap bahasa HTML dengan mengijinkan pengeksekusian perintah perintah di sisi user, yang 
artinya di sisi browser bukan di sisi server web. Selain di browser, sekarang Javascript juga 
sudah diterapkan pada banyak Software lainnya seperti Windows 8 Apps (.Net Framework), 
Adobe Flash ActionScript, KDE Desktop Environment, Node.js, Qt QML, JQuery Mobile, 
Firefox OS, Ubuntu Touch dan masih banyak lagi kemungkinan implementasi lainnya. 

Meskipun namanya menggunakan kata “ Java ”, Javascript tidak berhubungan dengan bahasa 
pemprograman java. 

Javascript diperkenalkan pertama kali oleh Brendan Eich yang bekerja di Netscape pada 
tahun 1995. Pada awalnya bahasa ini dinamakan “LiveScript” yang berfungsi sebagai bahasa 
sederhana untuk browser Netscape Navigator 2. Kemudian nama “LiveScript” diganti menjadi 
“JavaScript” karena adanya perjanjian kerjasama antara Netspace dan Sun pada tanggal 4 
Desember 1995. 

2.6 Vagrant 

Vagrant adalah sebuah software yang menggunakan teknologi Mesin Virtual yang 
memungkinkan kita untuk membuat lingkungan development software secara portable, mudah di 
duplikasi, konsisten, sehingga proses pengembangan lebih fleksibel. Keuntungan menggunakan 
vagrant adalah proyek dijalankan dalam lingkungan virtual yang sama persis dengan lingkungan 
saat melakukan development. 


4 



2.7 Git 

Git adalah tools yang bertungsi sebagai Version Control System (VCS). Git dibuat oleh 
Linus Torvalds dan muncul pada tahun 2005. Pada awalnya Git digunakan untuk membantu 
pengembangan Kernel Linux sebelum akhirnya dipakai lebih luas di berbagai pengembangan 
software lainnya dan dibuat multi-plat/ormsehmgga tersedia di hampir semua OS. Dengan 
menggunakan Git, setiap orang dalam sebuah tim dapat melakukan perubahan pada source- 
code tanpa harus takut terjadi bentrok ataupun kesulitan dalam menggabungkan hasil perubahan 
yang mereka lakukan. Selain itu, dengan menggunakan Git, setiap perubahan pada source-code 
akan terlacak pesan perubahannya, apa saja yang diubah, siapa yang mengubah dan kapan 
waktunya. 

2.8 Mysql 

MySQL adalah sistem manajemen database SQL yang bersifat Open Source. Sistem Database 
MySQL mendukung beberapa fitur seperti multithreaded, multi-user, dan SQL database 
managemen sistem (DBMS). Penemu dari MySQL adalah Ulf Micheal Widenius yang kemudian 
dilanjutkan oleh perusahaan MySQL AB. 


5 



BAB III PEMBAHASAN HASIL 


3.1 Ruang lingkup Kegiatan 

Ruang lingkup kegiatan yang dilaksanakan selama pelaksanaan kerja praktek adalah 
untuk membuat Sojiware pemesanan dan pembayaran makanan / minuman berbasis web 
dengan menggunakan framework Laravel. 

3.2 Bentuk Kegiatan 

Bentuk kegiatan yang dilakukan selama kerja praktek antara lain: 

1. Analisis 

Pembimbing lapangan memberikan sebuah studi kasus. Pembimbing lapangan 
meminta untuk melakukan analisis terhadap studi kasus tersebut. Analisis yang dilakukan 
yaitu mencari tahu software seperti apa yang dapat menyelesaikan permasalahan yang 
terdapat di studi kasus dan mendefinisikan apa saja yang dapat dilakukan software tersebut. 

2. Desain 

Pembimbingan lapangan meminta untuk dibuatkan dokumen Software 
Recjuirement Specifications agar pengembang mengetahui apa saja kebutuhan yang harus 
dipenuhi oleh software yang akan dibuat. Selain itu juga meminta template tampilan 
software yang akan dibuat. 

3. Implementasi 

Setelah mendapatkan beberapa data yang dibutuhkan, mulailah melakukan coding. 

4. Pengujian 

Melakukan pengujian terhadap software yang telah dibuat. 


6 



3.3 Hasil Kerja Praktek 

Berikut merupakan hasil yang telah dicapai selama kerja praktek: 


1. Sojiware pemesanan dan pembayaran makanan / minuman berbasis web. 


Adapun tampilan Software web sebagai berikut: 


| InstaPurchose 


Logln Beglsttr 


Logln 


E-Mail Address rpgJxian@yahoo.co.id 

Password <g> 


lj RememDer Me 



Gambar 3. 1 tampilan login customer 


Q InstaPurchase 


Logln Reglster 


Reglster 





Name 
E-Mail Address 

- d 



Password 

(77 

<5> 


Confirm Password 


<5> 


Gambar 3.2 tampilan register 


7 










. ET~4, - 

How to Purchasc Contact Logln 

■ ® ' v R | 

III. 

uiith 

Enjog gour food 
easy order 

¥ 

€vP^ 

Gambar 3.3 tampilan landingpage 



1 Subscriber Llst | 

Email 

Pilihan 

ridho@gmaiLcom 


ghali@gmail.com 

■■ 


o 


Gambar 3.4 tampilan subscriber list 



E-Mail Address r c*-iO@graaii c 
Status ®User 


Password 
Contirm Password 



Gambar 3.5 tampilan eclit subscriber 










InstaPurchose 


Subscrtbcr Ust User Ust Ordcr Ust 



User Ust 


Nama Email 

admin admin@gmail.com 

brian rpg.brian@yahoo.coid 

zahra zahra@yahoo.coid 

ridho ridho@gmaiLcom 



Status Piiihan 



Gambar 3.6 tampilan user list 


O InstaPurchase 


Contirm Password 


UscrUst OrdcrUst mcnu Rcstourant» brion - 


Gambar 3.7 tampilan edit user 


1 InstaPurchasc 


Subscribcr Ust 




nasi tempe 
bahari 
Rp. 5000 
nasi ayam 
bahari 
Rp. 7000 
Nasi sayur 
MCD 
Rp. 6000 
Nasi pecel 


Food 


Gambar 3.8 tampilan data menu 



9 















|3 InstaPurchase 


Subscribar U*t 


Restouront- 


Restaurant Name 




Type 

Price 



nasi padang 
4 characters left 



Gambar 3.9 tampilan add menu 


B InstaPurchase 


Subscrlber Ust User Ust Ordcr Ust Ulenu Restourant - 


Restaurant Name 


Phone Number | 08493241112^ 


Gambar 3.10 tampilan add restaurant 


Subscriber Ust UserUst OrderUst (Ttenu Restourant- brion • 


I Restaurant Ust 1 

Nama 

Alamat 

CP 

PHihan 

bahari 

jl karapitan no20 

08123994231 


MCD 

jalan sukapura no2l 

085738214493 


warung pojok 

jln jawa no 1 

084932411123 



Gambar 3.11 tampilan restauran list 


10 










Subscribcr Li*t U*«r Ll*t Ordcr Ust 


1 Add Restaurant 1 


Restaurant Name 

| bahari 


Address 

| i!i5asEa2 no2 1 


Phone Number 

08123994231 


Gambar 3.12 tampilan edit restaurant 


Q InstaPurchose 


Order zotiro • 


Welcome 


Welcome to InstaPurchase 


Gambar 3.13 tampilan welcome user 


Q InstoPurchase 


Order tahro • 


Food Beverage 


nasi tempe 

nasi ayam 

Nasi sayur 

Nasi pecel 

- 

- 

- 

- 

Rp.5000 

Rp.7000 

Rp.6000 

Rp.4000 


m 

■iil 

m 


nasi padang 


Gambar 3.14 tampilan order 


11 










Q InstoPurchose 


Order tohro 


item was added 

Bill 

Order Llst 


Ouantity Price 

Total 

nasi tempe 


4 5000 

20000 



5 7000 

35000 

jus apel 


3 3000 

9000 



Total: 

$64000 

Continue Shopping 

Payment 




Gambar 3.15 tampilan bill 


B InstoPurchose 


5ub*crlb«r Ust Us«r Ust Order Ust 


1 List order | 

Nama Pemesan 

Pesanan 

jumlah 

Harga 

Subtotal 

zahra 

nasitempe 

4 

Rp_ 5000 

Rp. 20000 

zahra 

nasi ayam 

5 

Rp7000 

Rp. 35000 

zahra 

jusapei 

3 

Rp.3000 

Rp. 9000 


Gambar 3.16 tampilan list order 


12 









2. Software Requirement Specifications (SRS) 

Dokumen ini berisi penjelasan spesifikasi persyaratan softwcire. Dokumen 
ini ditujukan pada pemilik restoran dan pengembang. Tujuan dokumen ini dibuat 
untuk mendokumentasikan bagaimana skema mekanisme sopware bekerja, yaitu 
pengguna dapat lebih mudah memesan makanan di restoran dan melakukan 
pembayaran. Pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan dasar tentang cara 
menggunakan sebuah perangkat lunak. Sedangkan untuk pengembang bertujuan 
untuk membangun sebuah web yang dapat mempermudah pengguna dalam 
memesan makanan. 


13 



BAB IV PENUTUP 


4.1 Kesimpulan 

Kesimpulan yang dapat diambil dari pembuatan Softwcire pemesanan dan 
pembayaran makanan / minuman berbasis web ini yaitu : 

1 Dengan menggunakan Software ini, customer dapat melakukan pemesanan lebih 
cepat dibandingkan pemesanan menggunakan cara konvensional. 

2 Sojiware ini dapat menampilkan total harga yang harus dibayar oleh customer. 

3 Dengan menggunakan Software ini, customer dapat melakukan pembayaran 
dengan mudah dan cepat karena ada 2 macam cara pembayaran yaitu cash atau E- 
cash 


4.2 Saran 

Saran untuk pengembangan Software ini antara lain: 

Menambahkan fitur comment untuk customer, agar customer dapat melakukan 
request pada pesanannya. 

Membuat Sojiware ini hanya dapat digunakan pada jaringan lokal agar proses 
pengiriman data lebih cepat dan aman. 


14 



DAFTAR PUSTAKA 


[1] Arris Budiyanto, Pengertian Bootstrap dan cara menginstall Bootstrap, 

pengertianbootstrap.blogspot.co.id, 2015, http://pengertianbootstrap.blogspot.co.id/20 1 5/02/pengertian- 
bootstrap-dan-cara.html 

[2] Pengertian dan Keunggulan Framework Laravel, idcloudhost.com, 2016, 
https://idcloudhost.com/pengertian-dan-keunggulan-framework-laravel/ 

[3] Pengertian Konsep dan Fungsi HTML, saripedia.wordpress.com, 2010, 
https://saripedia.wordpress.com/tag/html-adalah/ 

[4] Imania nia, Pengertian,Definisi,Dan Fungsi Dari CSS, imaniania5.blogspot.co.id, 2013, 
http://imaniania5.blogspot.co.id/2013/10/pengertiandefinisi-dan-fungsi-dari-css.html 

[5] Dhe nhugie, Pengertian JAVASCRIPT dan Contohnya, bukanlagiaku.blogspot.co.id, 2015, 
http://bukanlagiaku.blogspot.co.id/2015/05/pengertian-javascript-dan-contohnya.html 

[6] Eka Putra, Pengenalan Vagrant - (1) apa dan untuk apa?, balitechy.com, 2015, 
http://balitechy.com/pengenalan-vagrant-l-apa-dan-untuk-apa/ 

[7] Azhar Pratama, Apa itu Git?, blog.coldev.co, 2015, http://blog.coldev.co/apa-itu-git/ 

[8] Widi Hastomo, Pengertian dan Kelebihan Database MySQL, hastomo.net, 2013, 
http://hastomo.net/php/pengertian-dan-kelebihan-database-mysql/ 


15 



